PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


PERATURAN DESA BAJERA 
NOMOR : 07 TAHUN 2022 


TENTANG 


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 
(RKP DESA) 


. TAHUN ANGGARAN 2023 


Menimbang 


Mengingat 


PERBEKEL DESA BAJERA KECAMATAN SELEMADEG 


(KABUPATEN TABANAN 


PERATURAN DESA BAJERA 
NOMOR : 07 TAHUN 2022 


TENTANG 


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 


1, 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PERBEKEL DESA BAJERA, 


. bahwa untuk melaksanakan ketzntuan Pasal 79 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemeriatah Desa wajib 
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 
pembangunan Kabupaten, 


bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan 


Desa, 


. bahwa berdasarkan pertimbangan sebugaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Bajera Tahun 2023, 


Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) : 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesi Nomor 4286): 


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Derita 
Negara Republik Indonesia Nomor 4221) 


Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Lueruli 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443! 


10. 


12. 


13. 


14, 


Undang «Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights 
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4557): 


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846): 


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234): 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657): 


Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 
297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5606), 


. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penctapii 


Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950: 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dulu 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah: 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405): 


Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578): 


Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593): 


15. 


16. 


17. 


19. 


20. 


21. 


22.. 


23. 


24, 


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 


Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737): 


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
128,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lem 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717) 


. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendnpatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pei 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumbc 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 


Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5694): 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 


Pedoman Teknis Peratusan di Desa, 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611): 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa, 


Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa, 


Peraturan Menteri Desa, PDT dan "Transmigrasi Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa, 


Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 
2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035): 


25. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana 
Desa 


Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJI!RA 
dan 
PERBEKEL DESA BAJERA 


MEMUTUSKAN : 


Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINIMI! 
DESA BAJERA TAHUN 2023 


BABI 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali, 
. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan. 


4. Bupati adalah Bupati Tabanan. 
. Kecamatan adalah kesatuan wilayah kerja Camat dalam susunan tata kerja 


&» 


Fe 


perangkat daerah kabupaten. 

Camat adalah Camat Selemadeg sebagai perangkat daerah Kabupaten Tabanan. 

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusun pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 


Ig 


10, 


1. 


12. 


14. 


15. 


16. 


18. 


. Pemerintah Desa adalah PERBEKEL atau yang disebut dengan nama lain dibantu 


perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan den 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan esli Desa, dileli 
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolelum 
hak lainnya yang sah. 


. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 


untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 
i 


termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebai 
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
dan kegiatan ekonomi. 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 


. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat 


Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara 
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak 
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena 
dampak hasil musyawarah). 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah 
Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD 
Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat 
Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta 
menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 


19, 


20. 


2 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
27. 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM 
Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun yang memuat visi dan misi PERBEKEL, rencana penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,  pembinuun 
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan 
Desa, 

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat 
rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 


. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di 


Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber 
daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, 
pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat 
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, 
pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan 
perdamaian, serta kearifan lokal. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan 
disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang, 
ditetapkan dengan Peraturan Desa, 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yany, 
diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, 

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi 
data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, 
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan 
permasalahan yang dihadapi di desa, 

Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi 
dapat terwujud secara efektif dan efisien. 


BAB II 
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa 
Pasal 2 


(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 

BAB 1” PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B, Dasar Hukum 
C. Tujuan dan Manfaat » 
D. Proses Penyusunan 
B, Sistematika 


BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DISA 
Visi - Misi PERBBKEL 

. Data kemiskinan dan Profil Desa 

. Kebijakan Pendapatan Desa 

. Kebijakan Belanja Desa 

. Kebijakan Pembiayaan Desa 


spOowP 


BABIII RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 

A- Bvaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2022. 
Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, 

c Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara 
lain: bencana alam, krisis politik, krisis ckonomi dan atau 
kerusahan sosial yang berkepanjangan. 

D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas — Kebijakan 
Pembangunan Daerah. 


BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA: 

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 
Anggaran 2023. 
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul, 
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, 

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 'ahun 
Anggaran 2023, 5 

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektur. 


BABV LAMPIRAN 
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023. 
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 
3. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tuhun 2023. 
4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025. 


(2) Isi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimunn 
tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Desa ini merupakan sutu 
kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 


Pasal 3 

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan 
dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023. 


Pasal 4 


Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3, dilaksanakan 
secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan 
pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar 
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjuwabken oleh Pelaksana 
Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa. 


Pasal 5 

RKP Desa dapat diubah dalam hal: 

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, 
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau 

b, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten. 


Pasal 6 
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan 
disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 


Pasal 7 
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 
2023. 


Pasal 8 

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh PERBEKEL. 

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. 


di Bajera 
29 September 2022 
DESA BAJERA 


(, 
Y) 


9) 


LAMPIRAN : PERATURAN DESA BAJERA 
NOMOR :07'TAHUN 2022 
TANGGAL: 29,SEPTEMBER 2022 
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023. 


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 
BABI 


PENDAHULUAN 


A. LATAR BELAKANG 


Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjulnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaun 
masyarakat. 

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasurkan asal — usul dan adul 
istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintuh 
Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskun 
mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transpurunsi 
serta demokratisasi yang berkembang di desa, 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka 
mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaruan 
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara 
lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan 
umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, 
kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi, Dalam melaksanakan 
pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan 
kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. 

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan 
tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, 
mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.” 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan 
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan Kabupaten. 


Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa 
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahnn Desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembingan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas 
kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau 
hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru 
dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. 

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh 
masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu: 
satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai 
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa 
selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangku 

Rancangan RKP Desa disusun cleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepal| 
oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan 
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleli 
PERBEKEL selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desi 


DASAN HUKUM. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik: 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Undang - Undang Nomor 35 Tahun.2014 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5608), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2004 tentang 
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tahun — tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tabanan Tahun 
2005-2025. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tahun tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Tabanan Tahun 
2012-2017, 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tahun 2014 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi. 

14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. 

15. Peraturan Desa Bajera Nomor 03 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Tahun 
2022-2027. 


bata al 


Cc. 


D. 


TUJUAN DAN MANFAAT 


IL 


2. 


TUJUAN 

Tujuan penyusunan Dotamen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai 

berikut : 

a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahu 

b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi: 

c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas, 

dj Menetapkan kerangka pendanaan, 

e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang 
berkekuatan hukum tetap, 

1) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desi: 
dan " 

g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatun 
dan Belanja Desa ( APB Desa) 


MANFAAT 

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa, 

b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa: 

c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa, 

d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan 
dengan program pembangunan supra desa, 

e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, dan 

# Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar 
Desa. 


PROSES PENYUSUNAN 
Proses Penyusunan Rancangan RKP Desa Bajera Tahun 2023 dilakukan melalui 
tahapan sebagai berikut : 


1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang 
akan disusun dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2023. 
2. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft Rancangan RKP 
Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2023. 
3. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi 
Perdes RKP Desa Tahun 2023. 
SISTEMATIKA 
Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Dasar Hukum 
C. Tujuan dan Manfaat 
D. Proses Penyusunan 
E. Sistematika 
BAB II ? GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA 
A. Visi - Misi PERBEKEL 
B. Data kemiskinan dan Profil Desa 
C. Kebijakan Pendapatan Desa 
D. Kebijakan Belanja Desa 
E. Kebijakan Pembiayaan Desa 
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAI 


A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa 
Tahun 2022 A 
B, Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. 


C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan 
Darurat antara lain: bencana alam, krisis polilik, 

“ krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yank 

.. berkepanjangan 

D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakun 
Pembangunan Daerah 


BAB IV » ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA: 

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skali 
Desa Tahun Anggaran 2023 
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul: 
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa 

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 
Tahun Anggaran 2023 

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing 
Bidang/Sektor 


BAB V 1 PENUTUP 
LAMPIRAN 
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023 
2. Matrik Program dan Kegintan Skala Kecamatan dan 
Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2023) 
3. Berita Acara Musyawarah Desa 
4. Berita Acara Musrenbang Desa 
5. Keputusan PERBEKEL tentang Tim Penyusun RKP 
Desa 
6. 
Ta 


Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama 
Perdes RKP Desa. 


Berita Acara Musyawarah Desa tentang 
Penetapan Perdes RKP Desa tahun 2023. 


BAB 
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA 


A. VISI DAN MISI 


Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan duri Dokumen RPJM Desa, 
maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan 
oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan 
tercapainya Visi - Misi Perbekel, 

Visi - Misi Perbekel Bajera disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga 
diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi 
permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses 
penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas 
sampai tingkat Desa. 


Adapun Visi Perbekel Desa Bajera, sebagai berikut : 
“Visi Pembangunan Desa Bajera adalah ” Mewujudkan Desa Bajera yang Mandiri 


dan Sejahtera dengan bertumpu pada Sektor Ekonomi yang berlandaskan Tri I/ita 
Karana'. 


Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebupai 
berikut: 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik. 

2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat. 


3. Pembangunan Infrastruktur Dasar. 


B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA 


1. Data Kemiskinan 
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah RTM di Desa Bajera 


sejumlah 330 KK 
Kepala RTM Laki-laki 315 KK. dan Kepala RTM Perempuan 15 KK 


2. Profil Desa 
Secara umum kondisi Desa Bajera baik secara demografi maupun geografis 


dapat digambarkan sebagai berikut : 
@, Luas Wilayah 154 Ha 


- Tanah sawah :4Ha 
- Tanah Pekarangan : 71 Ha 
- Tanah Tegalan :6 Ha 
- Perumahan :73 Ha 


b. Jumlah Penduduk 4.592 Orang. 
- Laki-laki 12.332 Orang 
- Perempuan 12.206 Orang 


c. Jumlah Kepala Keluarga (KK): 1.469 KK. 
- Laki-laki 11.423 KK 


- Perernpuan 2. 46KK 


d. Tingkat Pendidikan : 
- TK :33 orang 


- Laki-laki :19 orang 
- Perempuan : 14 orang 


3 8D : 274 orang 
- Laki-laki : 136 orang 
- Perempuan : 138 orang 


- SLTP : 161 orang 
- Laki-laki : 87 orang 
- Perempuan : 74 orang 


- SLTA 1103 orang 
- Laki-laki : 591 orang 
- Perempuan : 445 orang 


- Sarjana 1. 84 orang 
- Laki-laki : 56 orang 
- Perempuan : 48 orang 


- Belumsekolah: 598 orang 
- Laki-laki : 302 orang 
- Perempuan : 296 orang 


e. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil) 


NO PEKERJAAN 
1 (PNS 
2 ABRI 
3 | POLRI 
4 | PEG. SWASTA 750 1.090 
5 | PETANI 435 315 
6: |BURUH 75 125 | 
7 | DAGANG 98 224 
8 | SENIMAN 3 ae) 
9 | PANDE BESI 6 10 
10 | TUKANG 75 sg 835 
11 | SUPIR 27 Dai” 1 AR 
12 | BENGKEL 10 - Tab | 
13 | PENSIUNAN 42 24 66 
14 | JUMLAH 1.691 1.013 2.704 
15 Yang lainnya anak-anak dan lanjut usia 


£ Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk 
memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, polindes, posyandu, 


jalan-jalan tani) 
- Sekolah : 
- PAUD :2 buah 
- TK :3 buah 
- SD :2 buah 
- SLTP :1 buah 
- SLTA :1 buah 
-  Polindes/Poskesdes: 
- Poskesdes Bajera: 1 buah 
- Posyandu: 
-BajeraKaja — : 1 buah 


-Bajera Tengah : 1 buah 
-BajeraKelod — : 1 buah 


-BajeraJero — :1 buah 

-BajeraSari — : 1 buah 

- Saraswati 21 buah 
- Poslansia : 

-BajeraKaja — :1 buah 


-Bajera Tengah : 1 buah 
-BajeraKelod — : 1 buah 
-BajeraJero — :1 buah 
- Bajera Sari : 1 buah 
- Saraswati : 1 buah 


-  Jalan-jalan/Gang/Jalan Usaha Tani : 
- Bajera Kaja 
- Bajera Tengah 
- Bajera Kelod 
- Bajera Jero 
- Bajera Sari 
- Saraswati 


Kondisi tanah (misal Persawahan Irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan) 
- Pertanian, 
- Luas lahan basah (sawah) : 4 ha 
Terdiri dari : Saluran primer, saluran tersier, pintu sadap 
dan pintu pembagi air. 


a 


- Perkebunan. 
- Luas lahan perkebunan : 6 ha 
Komoditas : Kelapa, coklat, pisang, mangga, durian, kayu, 
bambu dan lain-lain. 
h. Perdagangan. 
Perdagangan sebagai factor pendorong ekonomi masyarakat yaitu Warung, 
Toko: pedagang keliling dan pedagang di pasar. 
i. Industri Rumah Tangga. 
Industri rumah tangga terdiri dari Jajan basah dan Jajan Kering. 
j- Kerajinan dan Seni. 
Kerajinan dan seni yang terdapat di Desa Bajera yaitu, seni ukir dan 
sablon dan lain-lain. 


C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA 

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa 
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 
kembali oleh desa, Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi 
realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan 
berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desi 
bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, A1), 
Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dam 
Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. 


Adapun asumsi Pendapatan Desa Bajera Tahun Anggaran 2023 sebesar 
Rp. 1.829.975.000- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan 
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang berasal dari: 


1. Pendapatan Asli Desa P Rp. 3.000.000,00 
2. Dana Desa bersumber APBN Rp. 841.824.000,00 
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp.  94.811.000,00 
4, Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp.  16.243.000,00 
5. ADD Rp. 638.897.000,00 
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi (BKK) Rp.  67.200.000,00 
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten (BKK) 

- BKK Desa Pakraman Rp. 00,00 

- BKK Desa Rp. 118.200.000,00 
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp.  7.000.000,00 
9. Silpa PAD Rp.  4.995.000,00 
10. Silpa ADD Rp.  32.000.000,00 
11. Silpa DD Rp.  61.000.000,00 
12. Silpa BHP Rp.  5.000.000,00 
13, Silpa BHR Rp.  3.000.000,00 
14. Silpa DII Rp. 11.000.000,00 


D. KEBIJAKAN BELANJA DESA 


Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan 
dalam APB Desa meliputi: 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. — 978.776.000,00 
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 747.788..000,00 
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 23.810.000,00 
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar '— Rp. — 153.796.000,00 
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan 

Mendesak Desa Rp. 0,00 


E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA 
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atsu pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pat 
tahun anggaran yang :bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari: 
1, Penerimaan Pembiayaan, dan 
2. Pengeluaran Pembiayaan. 


Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup: 

1, Sisa lebih perhitungan anggaran (SiIPA) tahun sebelumnya, 
2. Pencairan Dana Cadangan, 

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan 

4. Penerimaan Pinjaman 


Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup: 
1, Pembentukan Dana Cadangan, 

2. Penyertaan Modal Desa, dan 

3. Pembayaran Utang 


BAB INI 
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 


Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata- 
mata disebabkan oleh internal desa, meiainkan juga disebabkan permasalahan makro 
baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan 
yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi 
permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara 
partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat 
secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program 
pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. 

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus 
mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi 
yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun 
sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, 
pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarak: 
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan 
teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta 
kearifan lokal. 

Dalam RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Bajera dikelompokkan 
menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspck, sebagai berikut : 


A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 
2022. 
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa 
terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa 
dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 
2022 Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebugai 
berikut: 
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul: 
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RK Desa 
Tahun 2022. 
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2022. 


B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa 


Berdasarkan Peraturan Desa Bajera Nomor 03 Tahun 2022 tentang RPJM Desa 
Bajera tahun 2022 - 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 
(dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah : 


1, Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul: 


Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDcs 
Tahun 2022 -2027 . 


2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa. 


C, PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH 


RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan 
daerah dalam 'proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas 
kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan 
ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas 
kebijakan daerah tahun berikutnya. 


Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas 
Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut: 
1, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah: 
a) Pembetonan/pasang paving Jalan/Gang di wilayah Desa Bajera 
b) Rehabilitasijalan Kabupaten dengan Hot Mik di Desa Bajera 
c) Perbaikan Senderan got jalan kabupaten 
4) Trotoarisasi Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi 
€) Perbaikan Saluran air /Irigasi 
H) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitiasi Lingkungan. 
2. Bidang Bkonomi: 
a) Bumdes bersama. 
bj Peningkatan Kapasitas Kelompok. 
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan: 
a) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa 


b) Bantuan dan Pembinaan kelompok dan sekaa kesenian yang ada di 
desa. 


D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT 


Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai 
permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam 
dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin 
menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa 
dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak 
yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. 


Masalah tersebut meliputi: 


1, Bila musim kemarau panjang masyarakat yang mnta pencahariaannya dari 
pertanian basah mengalami paceklik diharapkan dari Pemerintah memberikan 
program padat karya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 


2. Kurang permodalan bagi Usaha Kecil sehingga Usaha rumah Tangga (Homw 
Industri) yang ada perkembangannya sangat lambut diharapkan Pemerintah 
memberikan Kridit. Usaha yang lunak guna perkembangan Usaha Kecil 
Masyarakat. 


BAB IV 
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 


Prioritas'kebijakan program pembangunan Desa Bujera yang tersusun dalam 
Rancangan RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbayui 
permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga 
diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahu 
2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di 
masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadu pp 
kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatii, 
pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan 
pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulansi 
kemiskinan pada tingkat desa. 


Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bajera secara detail 
dikelompokkan, sebagai berikut : 


A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA 
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat: 
a) Sistem organisasi masyarakat adat 


1. Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Desa Adat, Subak dan Subak 
Abian. 


b) Pembinaan kelembagaan masyarakat: 
1. Mengadakan sosialisasi tentang Program Pemerintah Desa . 
2. Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. 
c) Pembinaan lembaga dan hukum adat, 
1. Melaksanakan sosislisasi lewat pasraman yang narasumbernya dari 
Pihak terkait. 
d) Pengembangan peran masyarakat Desa 
1. Dalam perencanaan Pembangunan semua lembaga yang ada di desa 
dislan mulai dari tingkat Banjar, Subak,Desa Adat, karang Taruna, 


dan Lembaga Desa lainnya sehingga gagasan yang muncul dari usulan 
masyarakat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa membangun. 


» 


Pelaksanaan Pembangunan di Desa secara swaklola dan partisipatip. 


2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa: 
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 


1) Program Pengalokasian dana untuk Penghasilan tetap Perbekel dan 
Perangkat ( Belanja Pegawai): 


5) 


2) Program Pengalokasian dana untuk Tunjangan Kepala Desa/Perbekel 
dan Perangkat Desa: 


3) Program Pengalokasian dana untuk Tambahan penghasilan berdasarkan 
Beban kerja Perbekel dan Perangkat Desa, 


4) Program Pengalokasian dana untuk Tunjangan Badan Permusyawatutan 
Desa (BPD) Bajera, 


5) Program Pengalokasian dana untuk Penghasilan tetap Staf Desa, 
6) Program Pengalokasian dana untuk Tunjangan Staf Desa, 


7) Program Pengalokasian dana untuk Tambahan penghasilan berdasarkan 
Beban Staf Desa, 


8) Program Pengalokasian dana untuk Operasional Perkantoran (Belanja 
Barang dan Jasa): 


9) Program Pengalokasian dana Operasional BPD: 

10) Program Pengalokasian dana Operasional Kelian Banjar Dinas, 
11) Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa, 

12) Program Pendataan Desa, 

13) Program Penyusunan Tata Ruang Desa, 

14) Program Pengelolaan Informasi Desa, 

15) Program Penyelenggaraan Perencanaan Desa, 

16) Program Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa: 


17) Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 
Desa, 


18) Program Pembuatan Profil Desa: 

19) Program Penyusunan Peraturan Desa, 

20) Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional: 
21) Program Pelaksanaan Tahun Baru, 

22) Program Penunjang Kegiatan Kantor Desa, 


23) Program Penyelenggaraan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat 
Desa, 


Bidang pelaksanaan pembangunan: 

1) Pembangunan Jalan Pemukiman: 

2) Pembangunan Jalan Desa, 

3) Pembangunan Jalan Usaha Tani, 

4) Pembangunan Senderan, 

5) Pembangunan Saluran Irigasi: 

6) Pelaksanaan Program Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa, 
7) Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan, 

8) Pelaksanaan Program Sarana dan Prasarana Kesehatan, 

9) Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini, 

10) Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni, 
11) Pelaksanaan Program Sarana dan Prasarana Pendidikan, 


12) Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Pembentukan dan 
Pengembangan BUMDes, 


9 


13) Pelaksanaan Program Penguatan Permodalan BUMDes: 
14) Pelaksanaan Program Pembibitan Tanaman Pangan, 
15) Pelaksanaan Program Sarana dan Prasarann Ekonomi: 
16) Pelaksanaan Program Penghijauan, 

17) Pembuatan Terasering, 

18) Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan, 

19) Pelaksanaan Program Rehab/Bedah Rumah: 
20) Pelaksanaan Program Infrastruktur Adat/Agan: 
21) Pelaksanaan Program Penanganan Kebersihan Desa: 

22) Pembangunan Gedung Kantor, Penyengker, Candi Bentar dan Pelinggih: 
23) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan: 

24) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, 

25) Kegiatan Pembangunan MCK, 


26) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 
PAUD/TK/SD, 


27) Pengadaan Kendaraan Dinas: 
28) Pengadaan dan Pemeliharaan Taman Desa: 

20) Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan, 

30) Sarana dan Prasarana Peternakan, 

31) Penunjang Kegiatan Banjar Dinas/ Banjar Adat: 

32) Pelaksanaan Program Banten Upakara (BKK Provinsi), 
33) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Prov.J: 

34) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Kab,): 

35) Penunjang Kegiatan Bidang Infrastruktur (BKK Kab.). 
Bidang pembinaan kemasyarakatan: 

1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, 

2) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, 

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama: 

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga: 

5) Pelayanan Kesehatan Desa / Posyandu, 

6) Pembinaan Lembaga Adat: 

7) Pelestarian Adat dan Budaya, 

8) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat: 
9) Pembinaan dan Pengembangan Kerajinan, 

10) Pembinaan Sekaa Teruna/Kelompok Pemuda, 

11) Pembinaan PKK/Kelompok Pemuda, 

12) Pembinaan Lembaga Sosial, 

13) Pembinaan Kelompok Masyarakat: 

14) Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat, 

15) Pembinaan Lembaga/Kelompok Lainnya: 


d) 


16) Penunjang Upacara dan Upakara Adat: 

17) Penunjang Kegiatan Adat dan Agama, 

18) Penunjang Kegiatan Kesehatan, 

19) Kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat: 

20) Kegiatan Fasilitasi Desa Siaga: 

21) Kegiatan Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA): 

22) Penunjang Kegiatan PKK/Kelompok Perempuan, 

23) Penunjang Kegiatan Karang Taruna/Sekaa Teruna/Pemudaj 
24) Penunjang Kegiatan Pendidikan, 

25) Penunjang Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Kehutan dan Peternakan, 
26) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Prov): 

27) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Kab): 

28) Penunjang Operasional Desa Pakraman (BKK Prov): 

29) Penunjang Operasional Desa Pakraman (BKK Kabj, 

30) Penunjang Operasional Desa (BKK Kab): 

31) Penunjang Kegiatan Banjar Dinas/Br. Adat. 

Bidang pemberdayaan masyarakat Desa: 


1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdaganpan 
Pelatihan Teknologi Tepat Gunaj 


2) Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan bagi Perbekel, Perangkat Desa 
dan Bdan Permusyawaratan Desa: 


3) Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa: 
4) Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 

5) Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, 

6) Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani, 

7) Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin, 

8) Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan, 

9) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin: 

10) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anuk, 
11) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda, 

12) Peningkatan Kapasitas Adat dan Agama, 

13) Peningkatan Kapasitas Kelompok Lainnya: 

14) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kesenian, 

15) Peningkatan Kapasitas Kesehatan, 

16) Pelatihan Peningkatan Lembaga Masyarakat Desa, 

17) Pelatihan Peningkatan Kelompok Ternak, 

18) Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat: 

19) Pelatihan Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga: 

20) Pelatihan Kader Posyandu, 

21) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Kab), 

22) Penunjang Kegiatan Banjar Dinas/Br. Adat. 


B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA 
(KECAMATAN /KABUPATEN) 


Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupnten 
merupakan program dan'kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil 
masyarakat Desa Bajera tetapi pemerintah desa tidak mumpu melaksanakan. Ilnl 
ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukun 
kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena 
jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia 
secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. 


Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas perabangunan tersebut akun 
dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkut 
kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Bajera yang dipilih secara 
partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan 
Perbekel. 


Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : 
1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah : 
a) Renovasi Jalan Kabupaten dengan Hotmik. 
bj Drainase dan Trotoarisasi Jalan Kabupaten/Propinsi. 
c) Pembetonan dan Senderanjalan Usaha tani, 
d) Pembangunan / Perbaikan saluran irigasi. 
e) Pembangunan / Perbaikan Tempat Ibadah. 
H) Pembangunan / Rehab Balai pertemuan desa /masyarakat / kelompok. 
8) Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung pendidikan. 
2. Bidang Ekonomi: 
a) Pengembangan Bumdes / Bumdes bersama. 


bj Pelatihan Keterampilan kepada kelompok /masyarakat yang tumbuh 
kembang di masyarakat. 


3. Bidang Sosial & Budaya : 
a) Bantuan dan pembinaan kesenian yang ada di Desa 
b) Pengembangan dan pelestaian budaya, Adat istiadat yang masing hidup di 
tengah masyarakat. 
C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA 
a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa: 


1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 978.776.000,00 
atau 52 Yo dari total belanja desa. 


2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp. 747.788.000,00 atau, 
39 96 dari total belanja desa. 


3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 23.810.000,00 atau 1 Yo 
dari total belanja desa, 


4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sekesar : Rp. 153.796.000,00 atau 
8 Yo dari total belanja desa. 


Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja 
sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana 
mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melului pemenuhan hak-huk 
dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran 
belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa 
ini, 


BAB V 
Sad PENUTUP 


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya 
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan 
masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilin 
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencannn, 
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin 
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dun 
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh 
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai, 


Proses penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif du 
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan 
pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian 
desa, Untuk itu dalam penyusunan Perubahan APB Desa diharapkan dianggarkan 
secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan 
dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa. 


Ditetapkan di Hajora 
pada tanggal 2 September 2022 
PERBEKEL BAJERA 


Ta 


(I PUTU SUKARATA ) 


ba Pena kera maai 

mara) Kapan ANN matan 
aj ana 
-T 


PRO ET) dat mg masang mms merata 
Pt 
mmereetil maha mwmsoimanu semata 
Te 
Pan 
Te “eng woven Seng mei 
aa dara cerb pemboman 
SA oran) au Mei in Gan mama Unesa 
marah ag tmtan emsakas 
si sara 
na Hae eni mnawanad 
Dare mere Cak me dun amar 
Sana me Treat 
more mawamai 
Saba maa be 23 OA Am LM na 
FR —awama 
Deen) mangrs pam mega sepatan 
an mama, 
BALE entoy oper menga Tema 


mewmntmani| 


(la elalalala ala 


ana van | oo 
en meng mantan NA MAS Go corooga: 


mata 2 


Tanba r Teataag fesog medan 
wooaroowoe Ki ngan nana Wrong wempakwa 
Wikan 01) perbe4 Uoneuag tanu, Uwotpokia 

Far so wrna ep maju 

oo'ooo'ooorvz umk mg wenuuaurg uowedO uwspasua 


lowoor'soros — |oorerortecreor . Aa aa 


VSad NVNNONVANGI NVVAVISWSd VNVONFA PNVINIL ISVWWOJNI NVG VLVA 


PA 
Me 
Te 
mansena Aa : 
naa 
2 jon oo naa "eusfuny, Yup dm, UepsenSuag Uverpakuag 
T 1 . Li 
saus Kasad mat 
stasi 
nasrani 
Kana ami Kana |eneana | teviveavoa | -a4 
ee Ana ae npaa Emma sa Ola 
(ee rrvonam yava EVIMA, 

& na 
aa basa 
anu Hana 
aa sa 


mal 


onoos'ves'c1 


Iruogees png. eneetunta Sa 


o00000ve'11 


ooroo'ses' 


e0001rosaront 


lorooo'ooore 


oooo1gooor1, 


AL Apar Koo me) 


ooroow'oea': 


mawas 


wooeooerei 


| ea | sncaceoe seuo tas 
anta | 0000000001 0 
ai 
saga |oooereoove sewooce 0 
jaav | ooooooooe saran oee mo 
laav | enooooovor sewot sawo 
jav | oovoooocer 2w01 su) 
Lana 'aav | oome'z251 20 000 mous 
av | ooesesisoc sewoe saw 
av | oogooorore Iwoz 20 z 
BO 
av | oroovoooes 0 » £ 
T 7 7 a T 
arora 
sa0ue avatar su ai aoi amoai/vapowa yaa oxvasa 
Lor asa aj Sean E avagun 
latah |ana yaa ooe 0 
Irena “mvaon | Matvsomeera van | dara 
Mawnas AA Yama Krvanyua Saud avavioan surar/oxvoni| 
aa saran 


"3 Eror: MaRVIl oo 
VANLANTATU KVEVOOHV NAHVL NLVS MOLUN VSAA NVNOONVENAA NVLVIOTM MVADOAA VEVONSE NVINSN SVLINOTIS AVLAV6 


soo | oooova 0 sendi — sama! —smw0eresans 
mna Ian 
—o oren mnc mnc om ma me 
nan 
am Dorwmera 0x ma Pe an 
Dasa 
aa | orcorooes TPA 8 na aa 
Fs oren: sma mona AB me menta 
| ocoroor su cee Ans PERAN SA BE BEE at 
F 
cowonoos: 3m 000 | more anon Sail Lg eng temarag emrentona SPI 
—al 5 P2 
ama | oooooeoee 3emooce wow mx sma ag: tra 
wa |onoovoece 2nn0oxe amo1a smoxx meat) Lega) ran panen) Su wage 
aw | oopooowe #0 0x0 mo won Pe Mt (Anie ikan gada 
. 5 - TE an ae Na an 
1 -a ni 
ana | ooooo'ooert mo oce 2x0 moga PN Naba ara aa 
ng Aa Ra) G1 cepg1 
ana |oooorooce sm mona mna Domat Dengar) eotmp senapan) "1 
Ja Mengenal 
| la 
yasns | oooo0seer Pt ata Ta 3 aa 
On Be BENAR 


ma Devowowi - . 01 5 
aw | oooorowe os —. aa ca ni, 
am | anvecor mc manga atom 1 
— jorminse smo5e mx ana ml 
some Tenssssan . Sega Us 
2 L 
TA ee 
T R 
saa jooonoooost EN Tomo 00 ML MORE ni) ni 
2... jera Pa — sam md una 
aa jormmara ae —. one Jersoasil meal TE 
mama | oovoreoo1i sauna ma " Ta Ta mama ee) ame mer 
saawns | coco000c01 Tawo oee 4 mona Demang ea Pe Ae ee 
AN AS ME BO ne 3 —— Ma naa 
5 Tong Tea nan | 
oo mocej megj @ soas| 3000 fewaramursi | 
mona oriiroeis Tan mona Ta PA Pia 
Lane 4 5 
sa Toorovowr: —. —. 2 mn ma not Penang ta 
L- mna Sarana Smua 
so | ovoooverea so o0e toe AN Pe Lana 
15 1 MERE Batan 
saa |ovooovose smuot 3euo9 0 lestawoa) sem0: 30 9: menu 3 3 ae AA 
TA 2 Tun rama mamre | — 
coa | ovoorracoer sms su009 Pe Ga aU 
(4 aa ta Dateng petir bosrat 
5, 
Tn man ama 
El Ta memanen any ee mana mempu 
croot 3em0 occ Mou OK sai “ag maksa ferag Bepg mewai ongegn| 
Li 0 out Spergeaj moosusdo| ox muosnas| eng eng KN 
Pee lan 


T 7 Pa 91 
saouxe smoseee mai) moteg esagj survei Sunray 


Dep ueepnwaday egwo7 reapsag B0 Lor'pte-onessasnas| 
Pang SenfPun (ip "UwounFoong sesag Lou "uwengapJotON 91 wep) 
3uwsooe Busig oz mexs| wpegesagl vunse1Sworoy| 04 uveSssd) wutumIay Uep "ureKepnaayI/2epV| oo 1 91 
wotussoy peanisag twerbBBusyofusg 'ot "#“E'ox esagsnas| 
on "os meal mfen eeoahssg am » sg wenyasagay UeurBUnu: SE 
oi 3 srea ea esa hsag aenrerags0y| Ga euasaga 2al 8 ate Siman 
Ta Bea Us 7 .e 101 uypan werer TR 
30 1: o wost Asops AMELSU  rosoguog (aura (samaan Pasua 5 @-1soasi| 
So NT Soge Wooz| mafeg esogjeog regemeksow|  BwRO/uvumgnuwag UVSUrgUr LUper Uversurwad| 9 6-1 Dasi 
Bunuras) 2tuon 
motong vesaungtraog sa son mesgs 
#usota 0 Bumotal sefeavesajundusasa spon) yg maguro WetpuSadusd Ueuapg Janam 8 #onesogsoasi 
mor smoseet mawas) mepasahogamuruten woreyosoy svg veog UeerSBuspakusa| 4 @onesaasoas)| 
Tnpieksog 
2we1909 0 3weso "wano) wofeg eesa|npwnssoa spuy Japang INUSSUI MOISURT Seroy IMUTH nglseraN| o—& #onssogsoas 
#unyegumy, woven) mpunksog wwosviRuapakung 
(top "upgerN 0Srontoy Begedosunuoy 20rv| 
esafa Untmfmpa Uwurpafuag tesog mmos0g jusag| 
SmO1Tz smoga so 1| Se MA aa binaan Lapan dana Saman z eonwssasoas| 


sea al “wopig Jiuasur wereguroy,3werego-10g0) esog AA| 
sepunjoa /lota) veea wonevarex sog ww0mSBuspokuag 


(0sp "TeworsesadO 'ureSuI2S Unyuorud 
usoz o sora 1) anval — anvammol — efetusg s0uoH vomung) esa NEW Puog-uon| t bwpeon eesasnasi 
5 Wesvupun /Oax/ ku ve t/Onva wwnse83uotokuog 


. - 3 7 . ? Ol . - 
avaaenaa | pra | aw FE 
samanen | avanoant | sngnowaa wawan ainen ox oa 
INVANYA VANSANId NVvanivad 

va: isunoua 

knnvava : manyanava 

can : Aawarana 

Hana veaa 


an tam awt Undurasag Ueefopisgung veynInfusa Lep uwunepa| 4 


"529 MIN "B3 YPIO U0p UvupNwaday wesesexg| 


seni) mad | ep Sur Umufurung/tewasusa /uvundugug 


#munasuan 


£z0t : MOHVL 
Vsaa BVINV VNVS VFET VNVONTA BVLAVA 


Caoooooo Tama Teng 
amin Pan 
coveoara wa at yoroorn sal Seno enam yi PLP LSI sa mem ema & 
como cavssns | oroorooeet al smoel semasoa). IAR AU am seresemi mesen 
La meme 
TEA mean 
oorooe'oo01 aavusas | oo'ooo'oo0'e1 mama Imo Sera Aa Sean PEG INN SnNsdoN tuas 
1 ae Lara oven Tama) man) mem, mg Au Ta 
T T Ll 3 - 2 KI 
rriveaawen | womwaae James wmarotar 2 meumosaroraDona von awan 
Ian LD amnoa | evao1 | eook akan, ox 
avvanivaa ba 
kawan seag panoonvana 
DMNOONVLIG ONVA VAVIG NVVATN V4 OMVA VAVIE NVVELIVEA. Tenan ANN 
nva sumova 
wara saxvanava 
paownanas av 
Yaarva vaaa 


TIHIN| : 
Ie 2enpta batuan 


TIHIN 
T T T z 
Ta 
San ben Ira Ben asaane 
ea | anon | papaya 
5 PN Rear Sea 
Naa Sans TAN 
DMOOOKVAJI ONVA VAVIS NVYADIVEA KVA VAVTE NVVETNY AA Laga 


€zoz: Mamvi, 


EA Ye3ual ve) 
Ooo'ooo'oo8 ueng 3 ju 002 mofeg sewa ug yo pewnytpuesapuas| 
Tnga Yesual, Yedusi mol 
000'000'00£ uerng 1 wu ob mafeg sewa UG semg ugpuempuss| 9 | 
makar 
esa 
ooo'ooo'oos'z — juemaor hun 1 ON AS seyag) eley Bar alutgs 


tuofeg seuja UG 


Bunpo9 ueunduegurg 


efey 
mofeg seuig UG 


Buni) 
Pfex esofeg 3g Ip uerer) 
2seupeig eunduegwag 


2sog weunsweguna 


pora 
wofeg seuig Ug 


pojoy rrofeg 1g Ip werer) 
aseuperg weunBuegung 


vemgi 


PEMSENES 
role seuig 1G 


.wegef veSuerouog 


veng 


ufey 
wofog seuyg 1g 


2PNID 30 WAISI 
Bary IP veurej, vejenung| 


1 3uepyg sg yejunp 


zsg 
sejeg redej ueunIuegwng| 
Weyerdoy SIuOr 


veyeSoy sjuor /Ruepig 


rva 
NVNYAVIL 
DIAVWITIS 
vaarva 


£G0G NVAVDONV NNHVL 
“SAI ANN NYTNSN NVLaVO 


ISNIAORA 
NGLVANGYA 
NVLVWVOIM 

vsga 


Ivmga VWSIM JAVW DNNDV ILSNDI) te » 


raafeg esag peNagang 


wofeg Kaos mye3uon 


Tuoz soamandos 61 “eaaleg 


ivio1 Hviwar 


 Swepya 1g Uerunr : T 
r 
— Tenan JegereAsew usefeproguna| 4 
oo'ooo'oe Uey G | Geneu van (Burex0 05 jesma esa Dota todwota woueraa j1 
ESuepig Iog Yejunr 
| | veyeyereksewoy ueouaua) 3 
O00'000'T6P'LT |z Buepig 1ag yejunr 
Ea 3 ef nana 
ooo'ooo'ors'6 — Juemg9 lur 90ES ofegesaa Ios woredngey wereramunop| €1 
Tepus “Ir| 
Ooo'ooo'00s eng € 11009 (memseressewd YG) uoog yegea vep seumal 2 
T 
Ooo'ooo'oos vena € 1 Je 009 — (nemsares seuia Sa yvejeyesn werer| tt 
Tae es r TPI 0 
(00010001005 vena 001 fog seuya Yg “3we9 aseureyg WeJopuoS| 


pop sAeg| 6 


0001000005 FS feg seua ag Buning xegns uezopuos 
pora (vws yereg yerpaos| 

000” na W00£ - )popx wofegsewa| 8 
Saka Pebaseud Ag | gp verer uonog yegeai 


—— 


« 


BBI 
NITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA 
LAKUI MUSYAWARAH DESA 


jtan der f 
Berkaitan dengan Penyusunan RKP Desa di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, 
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada : 


Hari dan Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022 
Jam | : 09.00 Wita s/d selesai 
Tempat 


: Kantor Perbekel Desa Bajera 


Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perbekel, unsur 
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebngaimana daftar hadir 
terlampir. 

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku 
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : 


A. Materi 


a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa, 
b, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan 
C. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan 


keahlian yang dibutuhkan. 


B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber 
Pimpinan Musyawarah : Ketua BPD 


Nutulen : Sekretaris BPD 
Narasumber #1, Perbekel 
2. BPD 


Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta 
Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi 
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa 
yaitu : 
1. Menyepakati Hasil Pencermatan RPJM Desa berupa Rancangan RKP 
Desa Tahun 2023 


2. Menyepakati Susunan Tim Verifikasi Desa Bajera Tahun 2022 


sebagai Berikut" 

Ketua 1 I Ketut Leo Wirajaya 
Sekretaris !I Made Yuda Hardiana 
Anggota #1. I Wayan Rusdianta 


2. I Made Sumantera 
3. 1 Putu Adi Wirawan 
Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 


Ketua BPD Perbekel Desa Bajera 


L 


P2 
DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA TAHUN 2022 


MUSYAWARAH DESA 


5 
: Penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan 


Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023. 


DESA : Bajera 
KECAMATAN 1 Selemadeg 
TANGGAL :29 Juni 2022 
No - NAMA UNSUR TANGAN 
2 | (Pada Cikuttr | Pentafah 
2 | Kevr Supri | K. ben sa 
3. (Dede Mi Yam Setowah | kecamakan 
a|1M bo ldropn | Pe 
5. lyeman panmu | Bapa 
6. Mede Jayarsk Bh: D, y 
TN GUSI Acep Ar Asa Ntnuglar Bun “Kalo Tan 
» Imon Lajang: AP 3 
9. iwayan Curaninakn 
10. pete Ml Muktamar 
ja Hama Ka 
2 Be Ta 
13. rn Mo Giaa 
14. || Wale Luh Iarevami 
15. JWya Dirly Rusmangarg 
| 0. Jing Gaara 
17. | AAS Yus Kurtoin 
18. | Au, pda. 
19. | gan ia 
20. |! Made LCumantera| KAWIL KAA 


21. | lt hop wungun 2 Peyah 
22. |4 Uelgau Giling (Plate ban libra 
23. | Kadek lutawa Pura Gerangrak Daca 

24. 1 ronde, 1600 pan tai 
25. | 1SP, (BPD Mr Tevenei 
26. (flem WAR anta We BPD, BEUNN 
27. Ird Pa karitpata, PIP eelag 
28. (Dust Yama Reten | Koe (yul. 
29. jon iita Ol Tutpa obi | Conan PGA 
30. 11 6st 4 M ima bun fekcalar 

31. Niluh (R Widar yan Teramiat Porn 

a2. | Luh Losiny tes | Ungan Oris 

ss. | kowan Arjam -— | pumaret bun 
34. | 6sy Ayu IMD (JATIANI Sek gemari BPD 
35. 


Bajera, 29 Juni 2022 


Badan Permusyawaratan Desa Bajera 


Sekretaris, 


Gusti Ayu Made Jatiani 


Berita Acara 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes) Desa Bajera 
Namor : |O /BA-DB/IX/2023 
Tentang : 
Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKP Desa) Tahun 2023 


Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat 
di Kantor Perbekel Desa Bajera telah diselenggarakan Rapat Musrenbangdes yang dihadiri oleh Ketua 
BPD dan Anggota serta Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir . 

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak sebagai unsur 
pimpinan rapat dan narasumber adalah : 
A. — Materi atau Topik, 

1. Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa 


(RKP Desa) Tahun 2023 

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber 
Pemimpin Rapat — : 1 Putu Sukarata, ST dari Perbekel Desa Bajera 
Sekretaris/Notulis : 1Gusti Agung Made Wisma Dewa —— dari Sekretaris Desa Bajera 
Narasumber 21 1 Putu Sukarata, ST dari Perbekel Desa Bajera 


2. 1 Gusti Agung Made Wisma Dewa dari Sekretaris Desa 


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh 
peserta Rapat Musrenbangdes menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi 
keputusan akhir dari Rapat Musrenbangdes ini , yaitu : 
£ Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa 


(RKP Desa) Tahun 2023 
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. 


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 


Ditetapkan di: Bajera 
Padatanggal — : 20 September 2022 
Pemimpin Rapat Notulji retaris 


L Puty Sukarata, ST 1 Gusti Agung Made Wisma Dewa 


DAFTAR HADIR 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 


(Musrenbangdes) 
Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa 


(RKP Desa) Tahun 2023 
Hari : Selasa 
Tanggal: 20 September 2022 
Tempat: Kantor Perbekel Desa Bajera 
Ta - 
Fa TANDA 
No NAMA JABATAN ALAMAT TANGAN 


» IB.Wignawa | Suketag 
» | Putu bnltamntn | Pertjul 
3 uk Gula Is. Rep 
mM errdg max ita pan | Gdebr 
5. kate hair Pb 
«NP Nekakan jl 
g: thjaun, Megan » LPM 
ag (Feadas aseuralA Jwle RR, 
9. 1 Meleliarmu 9) 
to. (BugI! Aru mane, jamiani ereerae Pp PR. Tertanw 
1. barag ay morayann-sl Pict Ahu" | Tatanan 


12. (PPON Fpon paka Digant Papar 
1g. | Ali lake Suar KD loan ppt ta 


ya. Dra Ket endnyaman lah twist | ojs, kada NE! 
as lorwe Serena Istumaes Ketapu kebA| 0g 
16, NC GUSI Aya FerwasIH Kek lansia @xr Tengatn 
in Ii Loh Sur gani w Posyandu (kg 

18. (NY BUmU peaumak I- ON TANPA 
19. Ia bomawe Diva | H Posyandu Ore das |. . 
2 | MOH Sujono Ki as.| ee. saesuei LP. 


NO NAMA JABATAN ALAMAT 

a. /0yu Yk Bpabiny 

Pi A4 geldesa |eawil oo ler yak 

ag. Joo nga 4 Trepawoayi femangteal Oesi pr Naja 

aa. Nia, (uv Kaoawoti (enwalur Otw hs. lagu 

2s. Jiwnyan Gutawinatn | Rankar an | kei 

26 IN Oteh kang Musa Omg | 40 Ir: 
as (NP Un 1 Widarynk| Kerowtatos | Om aasuab| — 

2g (NE bul AK Gawdawk —(Royuluh B.pali| Iwinggfing bsa 
,0 |iMadeui Yon Rahon | Ealor Oei Ul aa . 
3 jpoto pbb buibuon| Kawat (Baypeel NTT 
1 Mode Sumautre- | Kamil Pongera (kai. 

33. | Kaduk Agar Hutama Rotee | feranguat Yeca bajtre aje 

2 IP Nyoman Aria (peangkat Dua (guns San" 

35 

36 

37 

38 

39 

40 


NAMA 


TANDA 
JABATAN ALAMAT TANGAN 


——b— 


Bajera, 20 September 2022 


BERITA ACARA RAPAT KERJA 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 
NOMOR : 11 TAHUN 2022 
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN 
PERATURAN DESA TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BAJERA 
TAHUN 2023 


Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan September Tahun Dua 
Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Bajera, Kecamatan 
Selemadeg, Kabupaten Tabanan telah diadakan Rapat Badan 
Permusyawaratan. Desa Bajera,) dalam rangka membahas Peraturan Desa 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023. 

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok 
hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : 


1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa Bajera. 


Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 


Ketua 


Sekretaris 


LAMPIRAN : BERITA ACARA RAPAT BPD DESA BAJERA 
TANGGAL :26 September,2022 


£ DAFTAR HADIR 


RAPAT : PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BAJERA TAHUN 2023 


DESA : Bajera 
KECAMATAN — : Selemadeg 
TANGGAL”. : 26 September 2022 
TANDA 
NO NAMA JABATAN ALAMAT Pa 


w | On Getar Mtupt | Mega & 


» Nikund Yuselela Tk. te0 (8 Tue 

3 Ir KW Jamiasi— | EkRemRIs Pr BR - Terntsan 
a IA kerudung (&- 
5. NI 641 hNSma OEng | Celkeler Jan NENGN | 
s. Ik gpba barwmuas | GPn br bea 
n Mikotkerram JWsM (Gea 
8 1/6P Serasa Kopi TA 
9. Ike Ane Kersaramn | eegeots Gp0 | Ie Sani 

v0. | nya dekorta | toyota Brp te bajp 


Bajera, 26 September 2022 
Badan Permusyawaratan Desa Bajera 
Sekretaris, 


Gusti Ayu Made Jatiani 


BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 


Nomor : 04/BA-DB/IX/2022 
Nontbr : 12/BA-BPD/IX/2022 


KESBPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 
DESA BAJERA 
TENTANG 
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DESA BAJERA TAHUN 2023 


Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan September Tahun Dua 
Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini : 


1. I Putu Sukarata, ST 


2. Drs. I Ketut Suastika, M.Si 


Menyatakan bahwa 


Perbekel Desa Bajera dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Desa Bajera selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA 


Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa 
Bajera dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) Desa Bajera selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA 


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2022 yang 
telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan 
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan 
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2022 
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Selemadeg untuk 


mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal 


ditandatangani Berita Acara ini. 


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah 
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana 


mestinya. 


PIHAK PERTAMA 


(St 


II Putw Sukarata, ST) 


(Drs. I Ketut Suastika, M.Si) 


BERITA ACARA 
MUSYAWARAH DESA 
Nomor : 13/BA-DB/IX/2022 

eP 


PENETAPAN PERATURAN.DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DESA (RKPDes)TAHUN 2023 


Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September 
tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Perbekel Desa Bajera, 
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan Musyawarah 
Desa Tahun 2022 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana 
daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas : Peraturan Desa tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023 Desa Bajera. 

Adapun Narasumber dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut 


1. Narasumber 
1. BPD 
2. Fasilitator/Pendamping Program/ Lembaga lainnya, 
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa, 


2. Hasil 
Hasil Musyawarah Desa adalah Menetapkan : 


1. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2023. 


Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 


Sekretaris 


sti As Jatiani 


DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA TAHUN 2022 


MUSYAWARAH DESA : Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 
Pernerintah Desa Bajera Tahun 2022 
DESA : Bajera 
KECAMATAN : Selemadeg 
TANGGAL : 29 September 2022 
NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN 
1. | Dan Gloria Pawtak - 
2 liter reka oo | R.mr0 “NN 
2 Team untua mena | Ate Ujar 
4 BEA Mp nian Sekeemnan BPD 
2 Po Marak | UK 3G N— 
8 ee gala baremaua, Gpp BG 
ni au ?Lb 
(anakan na Pm z5 
9. | Nadoah Boraeaa Kau 5 
10. (6P Wp keenam KERU 1 )” 
ma INitun @tidafyane | Rangka Yup | to | 
12. (Waduk A3: Hutama Gotum feranguat Dasa | dbaLA 
13. jer-Ok turpawap Fenanekead Mes KA 
se |irtade uda Ibudham| ghaftbya | WC | 
1s. |iwayan buravinak | teranggeat Desa S , 
16. |/fah Adi Unipawon |" pawut LD 
1. (Unyowan Ariang buang Ya. sc 
18 1/Mex Sumawtera | “KAWIL 
19.|( tadu Bikomya cp — 5 
20. 168. fewiuml Pp 


NAMA: UNSUR TANDA TANGAN 


IN bukuta | | Maggile tep Kapan 


Badan Permusyawaratan Desa Bajera 
Sekretaris, 


Gusti Ayu Made Jatiani 


